WikipediA 

Bahasa Banggai 


Bahasa Banggai atau Silingan Banggai, merupakan anak 
cabang Melayu-Polinesia, yang dituturkan oleh suku 
Banggai dan suku Sea Sea yang disebut juga suku 
Banggai pegunungan. Penuturan bahasa ini berpusat di 
provinsi Sulawesi Tengah, yakni di kabupaten B anggai 
Kepulauan, Banggai Laut dan kabupaten B anggai . Di 
samping wilayah-wilayah inti suku ini, mereka juga 
tersebar di pesisir Maluku dan Maluku Utara. 


Angka 1-10 


Bahasa Indonesia 

Bahasa Banggai^ 


Satu 

Meeng 


Dua 

Lua 


Tiga 

Tolu 


Empat 

Sangkap 


Lima 

Lima 


Enam 

Noom 


Tujuh 

Pitu 


Delapan 

Walu 


Sembilan 

Sio 


Sepuluh 

Songulo 



Banggai 

Wilayah Sulawesi Tengah 

Penutur 150,000 (2015 census)W 

bahasa 

Rumpun Austronesia 

bahasa 

■ Melayu-Polinesia 
■ Celebic 
■ Saluan-Banggai 
■ Timur 

■ Banggai 


Kode bahasa 


ISO 639- bgz 
3 

GlOttOlog bangl368 (http://glottolog.Org/r 
esource/languoid/id/bangl368)[ 2 ] 


Referensi 

1. A Banggai (http://www.ethnologue.com/language/bgz) di Ethnologue (ed. ke-18, 2015) 

2. A Hammarstrom, Harald; Forkel, Robert; Haspelmath, Martin, ed. (2019). "Banggai". Glottolog 
4.1. Jena, Jerman: Max Planck Institute for the Science of Human History. 

3. A Bergh, J. D. van den. 1953. Spraakkunst van het Baanggais. s'Gravenhage: Nijhoff. 


Diperoleh dari "https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Bahasa_Banggai&oldid=16244315" 


Halaman ini terakhir diubah pada 1 Desember 2019, pukul 14.17. 

Teks tersedia di bawah Lisensi Atribusi-BerbagiSerupa Creative Commons; ketentuan tambahan mungkin berlaku. 
Lihat Ketentuan Penggunaan untuk lebih jelasnya. 

















































